


Pelatihan 


Duta Perubahan Perilaku 
PKB/PLKB Prov Jawa Timur 









Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
Bidang Perubahan Perilaku 
Kamis, 4 Februari 2021 


Terhubung bersama kami di: 


@satgasperubahanperilaku 





к о®ооооо 





E satgas COVID-19 Perubahan Perilaku 





16000 


14000 


12000 


10000 


8000 


6000 





4000 


— Kasus Baru 
2000 


02-Jul-20 


02-Mar-20 
02-Apr-20 
02-Mei-20 
02-Jun-20 
02-Agu-20 
02-Sep-20 
02-Okt-20 
02-Nov-20 
02-Des-20 
02-Jan-21 
02-Feb-21 


1.111.671 30.770 175.236 905.665 


TERKONFIRMASI MENINGGAL KASUS AKTIF SEMBUH 


#11.984 Kasus +189 Каѕиѕ +2.660 Каѕиѕ +9.135 Каѕиѕ 


Sumber: covid 19.go.id | 3 Feb 2021 Satgas Penanganan Covid-19: Bidang Perubahan Perilaku 





Selamat Datang 
Duta Perubahan Perilaku 





Angka terkonfirmasi Positif Covid-19 di Indonesia semakin tinggi. 


Langkah terbaik untuk memutus mata rantai penularannya adalah 
dengan melakukan perubahan perilaku. 


Duta Perubahan Perilaku merupakan teladan bagi masyarakat 
dalam menerapkan protokol kesehatan. 


Tugas Duta Perubahan Perilaku adalah mengedukasi dan 


mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan 3M kepada 
masyarakat di sekitarnya. 


Kerangka Konsep Perubahan Perilaku 





Perubahan Perilaku: 
Perlunya mendorong Pengetahuan 
Ada masyarakat yang patuh perubahan perilaku di Sikap 
terhadap protokol kesehatan, masyarakat yang masih Perilaku 
namun ada yang masih setengah atau tidak patuh 


setengah patuh dan tidak patuh protokol kesehatan 


Masalah Utama 





Strategi Perubahan Perilaku 





Edukasi 
Peserta didik pada seluruh 


Jenis Intervensi Jenis Intervensi satuan pendidikan. Menyiapkan 
materi pendidikan publik 





“ Insentif ° Kebutuhan 





| 
| 
| 
| 
| 
| Л Motivasi dari ° | 
I e Hukuman Motivasi dari Luar Kepentingan Sosialisasi 
Dalam e Kemanfaatan 
| e Nasehat | Masyarakat umum dengan 
| e Mengajak pihak ү кап h 
| e Dorongan lain penekanan pada keluarga, ibu 
| dan remaja 
| 
| 
Mitigasi 


Kelompok masyarakat dan 
wilayah dengan tingkat 
Perubahan kepatuhan protokol kesehatan 


Perilaku rendah 





| 
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perilaku | 
Perilaku Perilaku Perilaku Perilaku Wilayah/ | 

| 

| 

| 


Tagline: 
"Ingat pesan ibu” 


Individu Keluarga Institusi Komunitas Masyarakat 


STRATEGI 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 


Masyarakat 
(3M) 





VAKSINASI 





Mencuci tangan 


Menjaga jarak 





TUJUAN VAKSINASI COVID-19 


1. Membentuk 
kekebalan kelompok 





2. Menurunkan kesakitan & 
kematian akibat COVID -19 


3. Melindungi dan memperkuat sistem 
4. Menjaga produktifitas dan kesehatan secara menyeluruh 
meminimalkan dampak sosial dan 

ekonomi 


Mengapa Harus tetap Menerapkan 3M? 





PROSES VAKSINASI 
MEMBUTUHKAN WAKTU 


Vaksinasi di Indonesia diberikan secara bertahap 
sesuai ketersediaan vaksin dan prioritas target vaksinasi 


BELUM ADA VAKSIN 
DENGAN EFEKTIVITAS 10076 








Efektivitas vaksin 90-95% artinya masih ada 5-10% 
kemungkinan terjangkit Covid-19 walaupun telah divaksinasi 









m BELUM SEMUA KELOMPOK 
“| DAPAT DIVAKSINASI 


“NIA Vaksinasi di Indonesia (sementara) hanya ditujukan untuk 
| II penduduk berusia 18-59 tahun tanpa penyakit penyerta 


BELUM DIKETAHUI BERAPA 
LAMA KEKEBALAN BERTAHAN 


Belum ada satupun vaksin yang diteliti diketahui persis berapa 
lama antibodi atau kekebalan dapat bertahan setelah divaksinasi 








7 


ур. Ayo Kendalikan COVID-19 dengan 
| |IVSAN — A!VIAN - IIVEUN 


enggunakan Masker, 


enjaga jarak dan menjauhi 
kerumunan, 
encuci tangan pakai sabun 





(Hipertensi, 
Diabetes, Jantung, 
Asma, dan Gagal 
Ginjal) 


(Usia 60 Tahun ke 
Atas) 


(BMI di Atas 


| h 
(Imunitas) Renda 27Kg/m2) 








KENALI 
. MUSUHMU 


A 





Covid-19 dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali, 


termasuk anak muda. Kelompok ini memiliki 
Imunitas yang lebih baik sehingga mungkin dapat 
terpapar tanpa menunjukkan gejala (asimtomatik), tetapi 
berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bagi orang- 


orang di sekitarnya (silent killer). 











ч iF ka 


Kenali Wilayahmu 











Provinsi 
Q DKI JAKARTA 
Jumlah Kasus : 269,718 (25.0%) 


Q JAWA BARAT 
Jumlah Kasus : 150,336 (13.9%) 


Q JAWA TENGAH 
Jumlah Kasus : 125,355 (11.64) 


Q JAWA TIMUR 
Jumlah Kasus : 112,795 (10.5%) 


Q SULAWESI SELATAN 
Jumlah Kasus : 48,261 (4.5%) 


9 KALIMANTAN TIMUR 


Jumlah Kasus : 41,212 (3.8%) 


Q RIAU 
Jumlah Kasus : 29,008 (2.7%) 


9 SUMATERA BARAT 





Level 9. 
Level 8. 
Level /. 
Level 6. 
Level 5. 
Level 4. 
Level 3. 
Level 2. 
Level 1. 


| |) 
| | 
[ 
ta | 

4 
Р" 
АС 
ЇЇ 
Hg 
a 


Selain itu, kita juga harus mewaspadai 
tempat-tempat penularan Covid-19 yang berisiko tinggi, yaitu: 





Kate, kelab malam, diskotik, pasar 

Stadion, pusat kebugaran, taman hiburan, rumah ibadah, terminal, bandara 

Lapangan basket, kolam renang 

Taman bermain, salon, restoran, bioskop, sekolah 

Tempat pesta, pesawat terbang, mal, pantai, arena boling 

Praktik dokter gigi, kantor, ruang tunggu, restoran terbuka 

Supermarket, museum, area perkemahan, hotel 

Trek jalan kaki, berlari, bersepeda, SPBU, tukang sayur 

Restoran ketika membeli makanan dibawa pulang, tempat memesan makanan, lapangan tenis 


Menang Melawan Covid-19 dengan Menerapkan Protokol 3M 





Menjaga jarak dan 
menjauhi kerumunan 


Menerapkan physical distancing di tempat 
publik 


Memakai 
masker 


Mewajibkan penggunaaan 
masker di tempat publik 








Mencuci tangan mengikuti prosedur yang 
disarankan 











Mengapa HARUS memakai masker? 


Sejak diketahuinya cara penularan virus ini, 
maka menutup mulut dan hidung untuk 
melindungi DIRI SENDIRI dan ORANG LAIN. 


Dengan memakai masker, maka percikan liur 
saat berbicara, batuk maupun bersin dapat 
terhalang. Sehingga percikan tersebut tidak 
menyebar dan risiko penularan semakin kecil 





das 








ay 


ORANG SAKIT 





RISIKO 
PENULARAN 


RISIKO 
PENULARAN 





100 % 


9 Yo 








RISIKO PENULARAN 


ORANG SEHAT 








с 


Mengapa Harus Memakai Masker? 





1 MELINDUNGI DIRI SENDIRI. 
Masker mencegah masuknya droplet 
yang keluar saat kita 
batuk/bersin/berbicara sehingga kita 
tidak tertular. 


2 MELINDUNGI ORANG LAIN. 
Masker menahan droplet yang keluar 
saat kita batuk/bersin/berbicara 
sehingga tidak menu larkan virus 
kepada orang lain. 











Hasil Penelitian atau Pengamatan Efektifitas 
Penggunaan Masker 


se Pemakaian masker di kota New York telah menurunkan angka 
kasus harian 


e Penelitian di Thailand, dari 1000 repsonden yang berada pada 
lingkungan dengan risiko penularan yang tinggi, menunjukan 
orang yang memakai masker memiliki lebih dari 7046 
pengurangan risiko tertular dibandingkan dengan orang yang 
tidak menggunakan masker pada lingkungan yang sama 


e 7 Penellitian di Jeman, Amerika Serikat, Kanada, menunjukan 
penggunakan masker munurunkan angka kasus baru 





И «ж _ e Analisis di 200 negara termasuk Amerika Serikat, menunjukan 
pemakaian masker dinegara-negara tersebut berdampak pada 
penurunan Angka Kematian akibat Covid-19. 






Sumber: CDC 


Mengapa HARUS menjaga jarak dan 
Menghindari kerumunan? 


Banyak Penelitian yang menunjukan, 
semakin jauh jarak antara satu orang dengan 
orang lainnya maka risiko penularan virus 
akan semakin kecil. 


Hal ini dikarenakan, tidak adanya kontak 
langsung dengan orang lain menghindari 
perpindahan virus. Dan droplet yang keluar 
dari saat seeorang beribica/batuk/bersin 
tidak mengenai orang lain 


Sumber: CDC 





The study suggests that droplets of various sizes are trapped 
in a turbulent gas cloud allowing them to travel up to 26 feet. 


Turbulent gas cloud 


, 
4 
Е u 
D 
“Ху 


-Drops fall continuously, 
2... depending on weight 
te andotherfactors. The 

ТЕГ 
ОЯ 








Dari banyak hasil penelitian, menunjukan 


penularan sangat mudah terjadi pada kondisi : 


1. Lokasi yang penuh orang dan berdesakan 
(tidak dapat menjaga jarak) 


2. Lokasi yang membuat orang berbicara 
dengan jarak yang dekat 


3. Ruangan yang terbatas dengan ventilasi 
udara yang buruk 


Be aware of different levels of risk in different settings 





Crowded Close-contact Confined and 


places settings enclosed spaces 
with many people Especially where with poor 
nearby people have close- ventilation 


range conversations 


= The risk is higher in places where 
м” these factors overlap. 

Even as restrictions are lifted, consider 
where you are going and #StaySafe by 
avoiding the Three Cs. 








Mengapa HARUS mencuci tangan? 


“sebagai bagian tubuh yang paling sering 
melakukan aktifitas uy аап ао 
dapat dengan | г 
Berdasa rkan data BC Centre Е. Р Wiro, 


Mencuci tangan selama minimal 20 detik dengan sabun 
dan air mengalir mampu membersihkan bakteri dan 
virus 


Permasalahan saat ini adalah, orang masih malas 
mencuci tangan. ылы” dari Ітегпайопа! Journal an 
Epidemiology(2018), , orang di negara mz 
mencuci tangannya ' үнү; эуес? TA Bira 
Padahal negara maju telah memiliki akses untuk 
mencuci tangan yang baik. 





Dorongan Untuk Membuat Mau 
Mencuci Tangan 


Suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, 
menunjukan adanya peningkatan persentase orang 
yang mencuci tangan baik laki-laki maupu 
perempuan, setelah dipasangnya sticker pengingat 
untuk mencuci tangan di kaca toilet. (Laki-laki dari 
404 meningkat menjadi 434, dan perempuan 
meningkat dari 66X menjadi 76 % 


Bangladesh melalui NGO memasang 1000 tempat 
cuci tangan di tempat umum dan juga poster cara 
mencuci tangan yang benar. Hal ini mendorong 
orang untuk mencuci tangan dan mengikuti 
langkah mencuci tangan yang benar. 


“i brac 





ATE З AMA nal RO API Ku 


IANA IS YA NA 


AI GNA 





с 





211541 Ta GA AGS л 


Ф, 





Kapan waktu mencuci tangan? 


Menjaga kebersihan tangan sangat 
penting untuk menjaga kesehatan oleh 
karenanya disarankan minimal 5 kali 
sehari atau saat melakukan beberapa hal 
ini: 


Setelah batuk, bersin dan membersihkan hidung. 
Setelah pulang berpergian 

Sebelum dan sesudah merawat orang sakit 
Sebelum dan sesudah menyiapkan makanan 
Sebelum makan 

Setelah mengganti popok atau dari toilet 
Setelah menyentuk hewan 

Setelah menyentuh sampah 


меч рир рУ 


Sumber: CDC 


























Hasil penelitian menunjukan, risiko 
penularan akan semakin mengecil dalam 
suatu kondisi: 


Tidak berkerumun 
Memakai masker 
Ventilasi udara yang baik 
Durasi waktu berkumpul 


Эмс 


Penelitian lain memperkuat, bahwa jarak 2 
meter atau lebih dapat menghindari droplet 
atau aerosol yang terbawa udara. 


Akan tetapi, Physical distancing harus dilihat 
sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan 
lainnya. Penerapan ini harus disertai dengan 
menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker, 
dan memastikan ventilasi udara yang baik 


Type and level Low occupancy High occupancy 
of group activity 
Outdoors and Indoors and Poorly Outdoors and Indoors and Poorly 
well ventilated well ventilated ventilated well ventilated well ventilated ventilated 
Wearing face coverings, contact for short time 


Silent 
Speaking 


Shouting, 
singing 





Wearing face coverings, contact for prolonged time 


Silent 


+ 


Speaking 


Shouting, 
singing 








No face coverings, contact for short time 
Silent 
Speaking 


Shouting, 
singing 


No face coverings, contact for prolonged time 
Silent 


Speaking 
Shouting, 
singing 


Risk of transmission * Borderline case that is highly dependent on quantitative definitions 
Low IE Medium High MN of distancing, number of individuals, and time of exposure 





PENGUATAN PELAKSANAAN 31 





e Bersedia melakukan tes atau pengecekan 
kesehatan jika diperlukan 


e Membuka diri terhadap proses tracing atau 
penelusuran kontak kasus positif, 


° Segera menjalani tindak lanjut dengan benar 
apabila merasakan gejala Covid-19 








MEMUTUS RANTAI PENULARAN 


Nasihat 


Menggandeng tokoh 
agama/tokoh 
masyarakat/ tokoh 
panutan dalam 
masyarakat setempat 
untuk memberikan 
penyuluhan atau 
sosialisasi 3M serta 
mengangkat menjadi 
Duta Perubahan Perilaku 
untuk menjadi teladan 











Memberikan tanda yang 
mengingatkan masyarakat 
agar menjaga jarak (misal 
tanda silang di bangku, 
stiker kawasan wajib 
masker), mendorong 
tersedianya fasilitas agar 
masyarakat mudah 
menjalankan protokol 
kesehatan 3M, menciptakan 
lagu pesan protokol 
kesehatan 





Strategi Intervensi Perubahan Perilaku 


Insentif 


Pemerintah Daerah 
menyediakan reward 
kepada masyarakat yang 
menjalankan protokol 
kesehatan 3 M (misal 
memberikan 
penghargaan pada 
upacara adat) 


Hukuman 


Memberikan teguran 
kepada masyarakat yang 
tidak menjalankan 
protokol kesehatan 3M 








SASARAN PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU 








NIM 


KELUARGA 
INDIVIDU KOMUNITAS 








INSTITUSI Wilayah 


Pendataan Kesehatan Warga 
RT/RW/Desa 


MASYARAKAT 
BERPERAN PENTING 
DALAM MENDUKUNG 
PENANGGULANGAN 
COVID 19 


Identifikasi kemungkinan 
Keberlangsungan kegiatan Faktor penyebab penularan 
dan potensi 











Musyawarah Masyarakat 
RT/RW/Desa 


Segala upaya yang dilakukan oleh 
seluruh komponen masyarakat 
dengan menggali potensi yang 


dimiliki masyarakat agar berdaya 
dan mampu berperan serta 








TOKOH AGAMA/TOKOH SISTEM KEAMANAN LOKAL KADER KESEHATAN 
ADAT/TOKOH MASYARAKAT 


KETUA RW/RT 





a. Berkoordinasi dengan  1.Berkoordinasi dengan forum 1.Bersama Ketua RW/RT 1.Membantu Ketua RW/RT 
perangkat RW/RT kerukunan umat beragama membuat jadwal kepada keluarga 

b. Menganjurkan warga memantau perkembangan siskamling terdampak COVID-19 
menerapkan protokol penanganan COVID-19 2.Membantu penegakan 2.Menyampaikan informasi 
kesehatan Melakukan jadwal peribadatan disiplin masyarakat dalam pencegahan COVID-19 

c. Bersama dan informasi beribadah melakukan protokol kepada warga sekitar 
Puskesmas / tenaga mengacu prinsip pencegahan kesehatan 3.Mendorong partisipasi 
kesehatan di dan pengendalian COVID-19 3.Bekerjasama pengamanan warga untuk melakukan 
wilayahnya pada masa adaptasi desa lainnya dalam protokol kesehatan dan 
mengedukasi warga kebiasaan baru penegakan keamanan menjaga kebersihan diri, 

d. Memantau dan 2.Menyampaikan informasi dalam pencegahan dan kebersihan rumah dan 
memastikan protokol mengenai COVID-19 kepada pengendalian COVID-19 lingkungannya 
kesehatan berjalan warga melalui kegiatan pada masa adaptasi 4.Bekerjasama dengan 
sesuai ketentuan keagamaan, kebudayaan atau kebiasaan baru Puskemas 

| kemasyarakatan -е% 






3.Bekerjasama dengan Ketua 
RW/RT dan Kepala 
Desa/Lurah dalam 
mengedukasi warga 








PERAN DALAM PENCEGAHAN COVID 19 


INDIKATOR 


TERINFEKSI 
D 
КЕРАТИНАН 








Individu : meningkatnya persentase individu yang patuh 3M 

Keluarga :meningkatnya persentase anggota keluarga yang patuh 3M 

Komunitas: menurunnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan tidak mematuhi 3M 
Institusi : meningkatnya jumlah institusi yang memiliki aturan dan menerapkan protokol 
pencegahan Covid-19 serta menyediakan fasilitas yang mendukung orang patuh 3M. 
Wilayah/Masyarakat: menurunnya persentase warga masyarakat yang yakin tidak akan tertular Covid-19. 


DUTA PERUBAHAN PERILAKU 





se 


INKOWAPI dapat berkontribusi dalam 
penanganan Covid-19 di Indonesia dengan 
bergabung dalam Duta Perubahan Perilaku 


MODEL GERAKAN 













Monitoring 
Perubahan Perilaku 





Username 


Password м 









Developed & Supported by 


Satuan Tugas 
. Penanganan Covid-19 





Menjadi teladan dalam 
penerapan protokol 
Kesehatan (3M) 


Melaporkan 
perkembangannya 


melalui aplikasi bersatu 
lawan Covid-19 (BLC) 
untuk Monitoring 
Perubahan Perilaku 
lawan Covid-19 


Melakukan edukasi dan 
sosialisasi tentang Covid- 
19 dan 3M 


Bergabung dalam 
gerakan perubahan 
perilaku. 
memanfaatkan 
aplikasi bersatu lawan 
Covid-19 (BLC) untuk 
monitoring 





| Dilakukan oleh 76.909 orang” Duta Perubahan Perilaku dan RW, terdiri dari penyuluh, | 
mahasiswa, SATPOL PP Kader Kesehatan dan Posyandu di tingkat desa, pramuka, 


| tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahu membahu bersama TNI-Polri. | 
L- *per 31 Januari 2021 


жс жол ым н ë rm ë r s Йй 


Alur Kegiatan Duta Perubahan Perilaku 





lokasi publik atau berkeliling 
mencari kerumunan/warga 





Update: 23 Oktober 2020 


satgasperubahanperilaku v + = 


50 1.979 20 


Posts Followers Following 





Шы, 


KAN 


wot 


Satgas Bid. Perubahan Perilaku 

Ubah Perilaku, Cegah Covid-19 

Akun Resmi Satgas Penanganan Covid-19 
Bidang Perubahan Perilaku 
Inktr.ee/SatgasPerubahanPerilaku 

See Translation 


Edit Profile Promotions Insights 


@satgasperubahanperilaku 





+ 





PEDOMAN... #IngatPesa.. Berita PP New 
, ә i "i 
ep A 9 е» TETAP AMAN WALAU A V | D ú 1 
аР DAR TAI ST RAT UG SOSIALISASI ' DI LUAH RUMAH 
RUSANAN PENLAKU BAGI... Inilah a ша 


TENAGA SOGLALISASI 
SOSIALISASI < tisu 
"М A PERUBAHAN PERLAKU J basah | 
1 фе y е 1 x Di KOTA AMBON 4 2 mes] s l 
С masket 
4 weeen D) © 


аі О 00 жө 


< ж 17. Perubahan Perilaku 





за =e camas — —--- 


--- 








Perkembangan. OWON 
7 TIPS CEGAH PENULARAN COVID-19 usss KENAPA 
SANT ANAX BERMAIN n MENCUCI g ° 
IM LUNA RUMAH 


| 


sii TANGAN 
ааа ЕСТІ 
SABUN 

PENTING: 


(ag 











N Q 








SATUAN TUGAS 
PENANGANAN 


COVID-19 


BIDANG PERUBAHAN PERILAKU 





Kenali Dirimu, Kenali Musuhmu, 
Kenali Medan Perangmu, 
Seribu Kali Kau Berperang, 
Seribu Kali Kau Menang 


